Belajar Laravel Untuk Pemula 


BELAJAR LARAVEL UNTUK PEMULA 



Perkenalkan nama saya Dadan Hamdani, untuk kali ini kita akan belajar framework Laravel, 
pasti di antara kalian sudah pada tan apa itu laravel bagaimana car a kerja laravel, untuk yang 
belum tan apa itu laravel kali ini akan saya jelaskan dan akan saya praktekan cara kerja laravel, 
mohon maaf apabila kata kata kurang jelas , selamat belajar LARAVEL! 


1 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 






Belajar Laravel Untuk Pemula 


DAFTARISI 


Pengertian Laravel 

Hal: 

3 


Cara Instal Laravel 




2.1. Instal Laravel Versi Windows 

Hal: 

3-4 


2.2. Instal Laravel Versi Ubuntu/Linux 

Hal: 

5-6 

Persiapan Pembuatan CRUD Di Laravel 




3.1. Persiapkan File 

Hal: 

7 


3.2. Pembuatan Database 

Hal: 

7-8 

3.3. Setting Database di Laravel 

Hal: 

8 


3.4. Menghapus Public Di Laravel 

Hal: 

8-10 

3.5 Integrasi Bootstrap Di Laravel 

Hal: 

10- 

14 

Pembuatan CRUD Di Laravel 




4.1. Create / Penambahan Data Di Laravel 

Hal: 

15- 

18 

4.2. Read / Menampilkan Data Di Laravel 

Hal: 

19- 

20 

3.3. Delete / Menghapus Data Di Laravel 

Hal: 

21 


4.4. Update / Mengubah Data Di Laravel 

Hal: 

22- 

24 

Login Di Laravel 




5.1. Pembuatan Halaman Login Di Laravel 

Hal: 

25- 

26 

5.2. Penambahan Table Di Database 

Hal: 

26 


5.3. Pembuatan Halaman Register Di Laravel 

Hal: 

26- 

28 

5.4. Proses Login Di Laravel 

Hal: 

28- 

■30 

5.5. Memberikan Hak Akses Tertentu Di Laravel 

Hal: 

30- 

34 

Validasi Di Laravel 




6.1 Validasi Login Laravel 

Hal: 

35- 

37 

6.2 Validasi Register Laravel 

Hal: 

37- 

39 

6.3 Validasi Tambah Data Laravel 

Hal: 

39- 

40 

Kesimpulan 

Hal: 

41 


Tentang Penulis 

Hal: 

42 



2 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 







Belajar Laravel Untuk Pemula 


1. APA ITU LARAVEL ? 


Laravel adalah sebuah framework yang digunakan untuk web development di PHP. 
Umur framework ini, terbilang masih baru (walaupun sudah mulai beranjak ke versi 5), 
dan mungkin seumuran dengan PhalconPHP. 

2. INSTAL LARAVEL 


2.1. INSTAL VERSI WINDOWS 


LANGKAH PERTAMA 


Instalasi Laravel di Windows terbilang cukup mudah dibandingkan dengan distro 
Linux. Sebelum melakukan instalasi Laravel ada baiknya sahabat mengecek apakah 
ekstensi openssl di php.ini sudah diaktifkan atau belum karena Laravel memerlukan 
ekstensi ini dalam mode CLI, jika belum silahkan buka php.ini untuk mengaktifkan 
ekstensi openssl dan cari tulisan ;extension=php_openssl.dll kemudian hilangkan tanda 
titik koma (;) didepannya dan simpan perubahan pada php.ini 

Jika langkah satu ini dilewati maka akan keluar pesan berikut ini: 

Some settings on your machine make Composer unable to work properly. 

Make sure that you fix the issues listed below and run this script again: 

The openssl extension is missing, which means that secure HTTPS transfers are impossible. 
If possible you should enable it or recompile php with -with-openssl 

LANGKAH KEDUA 


Langkah selanjutnya adalah kita memerlukan Composer untuk instalasi dan 
depensi manajemen framework Laravel, silahkan download Composer-Setup.exe Terlebih 
dahulu dan install. 


3 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 











Belajar Laravel Untuk Pemula 



Pada gambar di atas lokasi PHP saya adalah di C:\xampp\php\php.exe, nah silahkan 
sesuaikan dengan lokasi PHP sahabat. 

LANGKAH KETIGA 


Buka command prompt, kemudian pindah ke direktori htdocs dengan ketik cd 
C:\xampp\htdocs (silahkan sesuaikan dengan lokasi htdocs sahabat). Ketikan perintah di 
command prompt sebagai berikut untuk instalasi Laravel versi terbaru: 

composer create-project laravel/laravel nama-proyek -prefer-dist 

Silahkan ganti nama-proyek sesuai dengan keinginan sahabat, sekali lagi perlu diingat 
bahwa sahabat perlu terkoneksi ke internet untuk melakukan instalasi. Setelah instalasi 
selesai silahkan buka Laravel di lokasi CAxampp\htdocs\nama-proyek 

Catatan= Jika sahabat sudah melakukan langkah 1-3, untuk berikutnya bila mau instalasi 
Laravel cukup lakukan langkah 3 saja. 



Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 
























Belajar Laravel Untuk Pemula 


2. INSTAL VERSI LINUX / UBUNTU 


Untuk distro Linux agak terasa rumit memang, tetapi asik. Perlu sahabat ketahui 
bahwa saya menggunakan XAMPP for Linux dan sudah terinstal di direktori /opt/lampp, 
saya tidak tahu bagaimana dengan sahabat? Oleh karena itu saya akan menjelaskan 
konfigurasi sesuai dengan bundelan paket web server dari XAMPP tersebut pada langkah 1. 

Langkah 1 


Saya akan menggunakan PHP dan Curl yang terdapat pada bundelan paket web 
server dari XAMPP tadi, nah PHP dan Curl tersebut belum terdeteksi di sistem Linux 
Ubuntu saya, namun apabila sahabat sudah punya instalasi web server dengan PHP dan 
Curl terdeteksi di sistem silahkan lewati langkah ini menuju langkah 2. Oke, supaya PHP 
dan Curl terdeteksi di sistem Linux maka ketikan perintah berikut di terminal: 

$ sudo update-alternatives —install "/usr/bin/php" "php" "/opt/lampp/bin/php" 1 
$ sudo update-alternatives —install "/usr/bin/curl" "curl" "/opt/lampp/bin/curl" 1 

Langkah 2 


Sekarang waktunya instal Composer, ketikan perintah berikut di terminal: 

$ curl -ksS https://getcomposer.org/installer | php 
$ sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer 

Langkah 3 


Sekarang waktunya instal Laravel, terlebih dahulu pindah ke direktori htdocs, pada 
terminal dengan ketik cd htdocs (silahkan sesuaikan dengan lokasi htdocs atau lokasi 
virtual host sahabat). Ketikan perintah berikut untuk memulai instalasi Laravel versi 
terbaru: 

composer create-project laravel/laravel nama-proyek —prefer-dist 

Silahkan ganti nama-proyek sesuai dengan keinginan sahabat, sekali lagi saya ingatkan 
bahwa sahabat perlu terkoneksi ke internet untuk melakukan instalasi. Setelah instalasi 
maka Laravel sudah terinstal di htdocs dengan nama folder nama-proyek. 


5 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 










Belajar Laravel Untuk Pemula 


Langkah 4 


Langkah terakhir adalah mengubah permisi direktori storage, ketik di terminal perintah 
berikut (silahkan disesuaikan dengan direktori sahabat): 

chmod 777 -R nama-proyek/app/storage 

Catatam Jika sahabat sudah melakukan langkah 1-4, untuk berikutnya bila mau instalasi 
Laravel cukup lakukan langkah 3 dan 4 saja. 

Catatan = Laravel 5.1 harus sudah instal PHP Terbaru 


6 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 







Belajar Laravel Untuk Pemula 


3. Persiapan Pembuatan CRUD Di Laravel 


3.1. PERSIAPKAN FILE 


Apabila anda sudah menginstal laravel rename nama folder laravel anda dengan nama 
‘laravel’ dan buka file laravel tersebut dengan memanggil, localhost/laravel/public 
Dan hasilnya sebagai berikut = 

^ G 0 localhost/laravel/public/ © S 





apabila nama folder sudah di ubah dan sudah dibuka , siapkan database untuk pembuatan 
crud di laravel anda. 

3.2. PEMBUATAN DATABASE 


Buat sebuah database dengan nama laravel apabila database sudah dibuat selanjutnya 
untuk belajar laravel kita buat tabel dengan nama ‘siswa’ 

Field diantaranya = 

id(int) 10 autoincrement,nama(varchar) 50,alamat(varchar) 50,kelas(varchar) 50 


7 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 




















Belajar Laravel Untuk Pemula 


[^Server mysql wampserver » 0 Database: laravel »g£. Table: siswa 


A 


_| Browse 

It Structure SQL 

-4 Search 

Insert ^ 

Export Import *=) Privileges 

3° Operations 2e> Triggers 

# Name 

Type Collation 

Attributes Null 

Default 

Extra 

Action 


□ 1 id 

int(10) 

No 

None 

AUTOJNCREMENT ^Change ^ Drop ^Primary 

yi Unique ■£} Index fs Spatial ▼ More 

□ 2 nama 

varchar(50) Iatin1_swedish_ci 

No 

None 


Change ^ Drop Primal 

j| Unique 0 Index Spatial ▼More 

3 alamat 

varchar(SO) Iatin1_swedish_ci 

No 

None 


Change ^ Drop Primary 

U Unique g] Index Spatial ^More 

Q 4 kelas 

varchar(50) Iatin1_swedish_ci 

No 

None 


^ Change Drop p Primary 

U Unique Index Spatial v More 

t_ □ Check All With selected: gj 

Browse Change 

^ Drop 

^ Primary jj Unique £} Index 



Print view Relation view ^ Propose table structure «yi Move columns 
lia Add 1 column(s) <§) At End of Table ® At Beginning of Table O After id ▼ Go 

+ Indexes 

Information 


Space usage Row statistics 


Data 

is KiB 

Format 

Compact 

Index 

0 B 

Collation 

latini_swedish_ci 

Total 

is KiB 

Next autoindex 

1 



Creation 

Oct 12, 2ei5 at 08:IB PM 


apabila field sudah dibuat dengan benar tahap selanjut nya buka file laravel dan setting 
database di laravel 


3.3. SETTING DATABASE DI LARAVEL 


Untuk penyitangan database di laravel cukup mudah buka folder laravel anda lalu buka 
file yang berekstensi .env setting database seperti berikut. 


E>B_HG5T= local host 
DBDATABASE = 1 a rave 1 
DB_II5 E RfJAME = root 
DB PASSMORE^ 


3.4. MENGHAPUS /PUBLIC DI LARAVEL 


Untuk tahap berikutnya kita akan mencoba menghapus /public dilaravel, karena pada 
saat kita instal laravel kita harus membuka file laravel dengan cara 
localhost/laravel/public , yang menjadi pertanyaan bagaimana cara public nya 
dihilangkan dari url tersebut, cukup mudah untuk menghilangkan public tersebut. 
Pertama yang harus anda lakukan buat folder terlebih dahulu dengan nama ‘privasi’ 
folder privasi ini bertujuan untuk menyimpan data data laravel anda kecuali data public , 
apabila anda sudah membuat folder public langkah berikutnya cut file laravel anda 
kecuali folder ‘public’ apabila sudah di cut masukan file tersebut ke folder privasi, apabila 
sudah yang tersisa hanya ada 2 folder , folder public dan folder privasi langkah 
selanjutnya buka folder public dan cut semua file di folder public lalu paste kan di luar , 
untuk lebih jelasnya silahkan lihat gambar berikut : 


8 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 




















Belajar Laravel Untuk Pemula 


Name 


priva&i 
.hta ccess 
□ favi 


con.ico 


Date modified 

12/10/2015 20:18 
12/10/2015 20:03 
12/10/2015 20:03 


Type 

File folder 
HTACCESS File 
Icon 


index.php 


12/10/2015 20:19 


PHP File 


robots.td 


12/10/2015 20:03 


Text Document 


Size 


1 KB 
0 KB 


2 KB 


1 KB 


Apabila folder laravel anda sudah dibuat percis seperti gambar di atas langkah selanjutnya 
adalah mengubah index.php di file tersebut menjadi seperti gambar berikut = 


<?php 


/ x ac 
/ 

* Laravel 

x 

: x jj-£ J-j.Q.p 

i */ 


- A PHP Framework For Web Artisans 
Laravel 

Taylor Dtwell <taylorotv:ell@gnail. con> 


Register The Auto Loader 


Composer provides a convenient, automatically generated class loader for 
our application. We just need to utilize it? We'll sinply require it 
into the script here so that we don't have to worry about manual 
loading any of our classes later on. It feels nice to relax. 


_DI R 1 /p rivasi/boot st ra p /a utoloa d. p h p" ; 


/sc 


Turn on The Lights 


we need to illuminate PHP development, so let us turn on the lights, 
This bootstraps the framework and gets it ready for use, then it 
will load up this application so that we can run it and send 
the responses back: to the browser and delight our users. 


* t 


Sapp 


_DIR_ * /privasi/bootstrap/app.php 1 


Run The Application 


once we have the application, we can handle the incoming request 
through the kernel, and send the associated response back to 
the client's browser allowing then to enjoy the creative 
and wonderful application we have prepared for then. 


Skernel Sapp nake(lllurninate\ContractsMHttp\k'er.nei. class); 

$response Jkernel handle( 

Srequest niuninate\Http\jRegue5t captureQ 

); 

Sresponse send[); 

Skernel terninate(Srequest, Sresponse); 


Ubahlah konfigurasi index.php anda seperti gambar diatas , apabila sudah buka browser 
anda dan coba untuk membuka url = localhost/laravel dan tara url anda sudah berganti 
menjadi localhost/laravel tidak lagi menjadi localhost/laravel/public 


9 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 



















Belajar Laravel Untuk Pemula 



C 


Q localhost/laravel/ 





3.5. INTEGRASI BOOTSTRAP DI LARAVEL 


Untuk mengintegrasikan bootstrap dilaravel anda harus mendownload terlebih dahulu file 
bootstrap , buka link berikut: http://getbootstrap.com , apabila bootstrap sudah 
didownload extract file bootstrap tersebut dan ambil folder cssjs.dan fonts di bootstrap , 
agar terlihat rapih buat folder assets di laravel anda lalu masukan file bootstrap kedalam 
folder assets anda 



File Edit View Tools Help 
Organize » Include in library » Share with » 


Burn 


New folder 


l== * 


Autodesk 360 
Downloads 


s Libraries 
TL Apps 
- Documents 


Name 

| css 
, fonts 
js 


Date modified 

16/06/2015 16:13 
16/06/2015 16:13 
16/06/2015 16:13 


Type 

File folder 
File folder 
File folder 


Size 


Folder bootstrap sudah dimasukan ke laravel anda selanjut nya buka folder laravel anda 
lalu masuk ke folder privasi lalu masuk lagi ke folder resource masuk lagi ke folder views 


10 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 




































Belajar Laravel Untuk Pemula 


dan buat lah folder template yang bertujuan untuk membuat template bootstrap dan 
jangan lupa download terlebih dahulu jquery.min.js dan masukan ke folder js , apabila 
anda sudah membuat folder template buat file yang bernama t_index.blade.php file ini 
bertujuan untuk menyimpan link rel dan template bootstrap 


©c_>| 

► Computer ► Local Disk [CO ► wamp ► www ► laravel ► privasi ► resources ► views ► template ▼ 

4 t 1 

Search tem... Jp || 




File Edit View Tools Help 
Organize » Include in library » Share with '* 



Favorites 


Name 


A- 


FL Desktop 

Recent Places 



tjndex. blade, php 


Burn 


New folder 

Date modified Type 

12/10/2015 20 -33 PHP File 


t= 

Size 



0 KB 


File sudah dibuat selanjutnya menambah code di file tersebut, tulis kode di file 
t_index.blade.php seperti gambar berikut. 


<!DOCIYPE html> 

l Jia . ‘ '~ v " r 

< 

> 


< 

> 



< charset="utf-S"> 

< http-equiv="X-UA-t™patitle" contents" IE=edge"> 

< >La ravel 5 - 1 </ > 

{ !! nt«l: : sty le{' a 5sets/css/bootstrap.nin.ess' } !!} 


</ 

> 


< 

> 



@yieId['content') 



{!! HTML: : script { 1 asset s/js/j-query .rain .js ' ) !!} 


{!! 

HTML.: :script{'assets/js/bootstrap.mn.js') ! !} 


</ 

> 


</ 

> 



Selanjutnya buka file routes.php di privasi>app>http>routes.php ubah 
return view(welcome); menjadi return view('home'); 

ini bertujuan agar file yang di buka pertama itu adalah home.index.blade.php selanjutnya 
buat file home.index.blade.php di privasi>resources>views>home.index.blade.php dan 
masukin code seperti gambar dibawah ini = 


@ext e nd s (' t snip 1 ate/t_i nd sx' ) 
@5 e ct ion { ' conte nt' ) 

BELAJAR LARAVEL 5.1 


extends : untuk mengambil template bootstrap , 

@section untuk memasukan data home.blade.php ke template bootstrap tersebut 
apabila sudah selesai coba buka di browser anda = localhost/laravel 


11 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 



























Belajar Laravel Untuk Pemula 


BELAJAR LARAVEL 5.1 

Whoops, looks like something went wrong. 


l/i F a ta l Erro rException in 8890dff4cd44c499f2cifffi98389c6i line 7: 

Class 'Html' not found 

1. in 8890dff4cd44c499f2clfffl98389c61 line 7 

2. at FatalErrorException->_construct() in HandleExceptions.php line 133 

3. at HandleExceptions->fatalExceptionFromError() in HandleExceptions.php line 118 

4. at HandleExceptions->handleShutdown() in HandleExceptions.php line 0 

5. in PhpEngine.php line 42 

6. at PhpEngine->evaluatePath() in CompilerEngine.php line 58 

7. at CompilerEngine->get() in View.php line 135 

8. at View->getContents() in View.php line 106 

9. at View->renderContents() in View.php line 80 

10. at View ->render() in 3579194b2074d31995e71dldf4911762 line 4 

11. in PhpEngine.php line 42 

12. at PhpEngine->evaluatePath() in CompilerEngine.php line 58 

13. at CompilerEngine->get() in View.php line 135 

14. at View->getContents() in View.php line 106 

15. at View->renderContents() in View.php line 80 

16. at View->render() in Response.php line 51 

17. at Response->setContent() in Response.php line 202 

18. at Response->_construct) in Router.php line 1225 

19. at Router->prepareResponse() in Router.php line 705 

20. at Router->Illuminate\Routing\{dosure}() in Pipeline.php line 139 

21. at call_user_func:{C:\wamp\www\laravel\privasi\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:139}() in Pipeline.php line 139 

22. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}() in Pipeline.php line 103 

23. at call_user_func:{C:\wamp\www\laravel\privasi\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:103}0 in Pipeline.php line 103 

24. at Pipeline->then() in Router.php line 706 

25. at Router->runRouteWithinStack() in Router.php line 671 

26. at Router->dispatchToRoute() in Router.php line 631 

27. at Router->dispatch() in Kernel.php line 236 

28. at Kernel->Illuminate\Foundation\Http\{dosure>0 in Pipeline.php line 139 

29. at call_user_func:{C:\wamp\www\laravel\privasi\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:139>0 in Pipeline.php line 139 

30. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure>() in VerifyCsrfToken.php line 50 

31. at VerifyCsrfToken->handle() in Pipeline.php line 124 

32. at call_user_func_array:{C:\wamp\www\laravel\privasi\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:124}() in Pipeline.php line 
124 

33. at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}0 in ShareErrorsFromSession.php line 49 

34. at ShareErrorsFromSession->handle() in Pipeline.php line 124 

35. at call_user_func_array:{C:\wamp\www\laravel\privasi\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:124}() in Pipeline.php line 
124 


dan akan menemukan eror tersebut, eror tersebut adalah kita belum memasukan 
illuminate di laravel, cara untuk memasukannya adalah buka file composer.json di 
privasi>composer.json lalu tambahkan "illuminate/html" : "5.*" 


l r 1 pi. ■ pT v Z 

"’require' : { 

"php M : ,, >=5 . 5 . 9'"j 
"la rave 1 / f r aaewo rk'' : 5.1.^". 

"illuninate/htnl": '5.^" 


apabila composer.json sudah seperti gambar di atas lalu buka cmd kita masuk ke folder 
laravel kita lalu masuk ke privasi ketik = composer update tunggu beberapa saat composer 
telah terupdate , selanjutnya buka file app.php di privasi>config>app.php lalu buka file 
tersebut tambah kan Illuminate\Html\HtmlServiceProvider::class, 


12 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 





































Belajar Laravel Untuk Pemula 


"providers 11 = [ 

/* 

j * Laravel Framework service Providers... 

I */ 

Ill uni n ate \ Fa u nd at ion \Provid e rs VlrtiscrnSenriceFroblder class. 

Ill uni n ate \Aut h 'VUithser\ncePro\nder class. 

Ill uni n ate \ B ro ad c a st i ng\Broadcastser i/i ceProv\der class. 

Ill uni n ate \ B u s \BusSer i/i cePro vt der c 1 a s s , 

Ill uni n ate \C a cih e \CacheSer\/icePro\nder class,, 

Ill uni n ate \ Fo u nd at io n \ P rov id e r s \consoieSupportser\ncePro\nder c 1 a s s , 
Ill uni n ate \ Ro ut i ng\£on troi LerSer\ncePro\ri.der class. 

Ill uni n ate \Cookie \CooJfrieServicePrwider c 1 a s s , 

Illunin ate\Dat abase \patabaseServicePro\nder class, 

I Huain at e \ E n crypt ion \£ ncrypti.onserviceProvider class. 

Illunin ate\Fi le syst en\Fi LesystemSenriceProvider class. 

Ill uni n ate \ Fo u nd at io n \ Provid e rs \Fo\indationSenncePro\nder class. 

Ill uni n ate MH a s h i ng 1 \Hashser \ricePro\rider class. 

Ill uni n ate \Ma i 1 Vfcri tserviceProyrder class. 

Ill uni n ate \ Pagi nation \PagtnationSer\ncePro\/tder class. 

Ill uni n ate \ Pi p e 1 i n e \Pipe iineServiceProvider class. 

Ill uni n at e \Qu e u e Vpireireservi ceProvider class. 

Ill uni n ate \ R ed i s \RedisSer\/icePro\rider class. 

Ill uni n ate \Aut h \Pa s sword s \Pas5mrctRese tServiceProvider class. 

Ill uni n ate Yse s s io n \Sess ianserviceProvider class. 

Ill uni n ate Mransl at ion \ Trans LationSeD/iceProvider class. 

Ill uni n ate \ Va 1 id at io n \ l/ai.iMion5enriceProirider class. 

Ill uni n ate \ Vi ew\ k^iewFer \nceProvider class, 

I Illuninate\HtBl VrtiwtserytceProvlder class. 


j * Application Service Providers... 

I 

Ap p \ Provid e r s \AppSer\n.ceProvider class, 

Ap p \ Provid e r s VUr thServiceProvider class, 
Ap p \ Pro v id e r s \ Eve,n tSer\/icePro\/ider class, 
Ap p \ Provid e rs \RouteSer\ncePro\/ider class, 

L 


13 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 









Belajar Laravel Untuk Pemula 


Dan tambankan juga 


"aliases" [ 


"App" 

Illuninate\Support\Facades\.qpp class.. 

"Artisan" 

llluninate\Support\Facades\^rti5a i n class., 

"Auth" 

llluninate\support\Facades\^ifth class. 

"Blade 3 

llluninate\support\Facades\ELade class. 

"Bus" 

Illuninate\Support\Facades\Eu’5 class.. 

"cache" 

llluninate\Support\Facades\Cac 1 he class. 

"ton-fig" 

llluninate\5uppart\Facades\tonfig class. 

"cookie" 

lIluninate\support\FBcades\C 0 oj?i-e class. 

"crypt" 

llluninate\5upport\Facades\£rypt class. 

! db " 

llluninate\support\Facades\DE class. 

"Eloquent" 

Hluninate\Database\Eloquent\i'.k3d l eiL class. 

Event" 

Illuninate\Support\Facades\Eve.nt class. 

"File" 

llluninate\Support\Facades\file class. 

"Gate" 

llluninate\support\Facades\Gote class. 

"Hash" 

llluninate\Bupport\Facades\HJ5/i class. 

"input" 

Illuninate\Bupport\Facades\J,npurt class. 

"inspiring" 

Ill uni n ate \ Fo u nd at ion \lnsp irtng class. 

"Lang" 

llluninate\Bupport\Facades\La.ng class. 

"Log" 

Illuninate\Bupport\Facades\Cog class. 

"Mail" 

llluninate\Support\FacadesVfciil class. 

"Password" 

Illunin ate \ 5 u p port \ F a c ad e s \PassM>rd class. 

"Queue" 

llluninate\Bupport\Facades\QifeJje class. 

"Redirect" 

Illuninate\Support\FacadesVRedirect class. 

"Redis" 

llluninate\Support\Facades\Re^i5 class. 

"Request" 

llluninate\support\Facades\Regue5t class. 

"Response" 

llluninate\Bupport\Facades\Re5po.n5e class. 

"Route" 

Illuninate\Bupport\Facades\Route class. 

"schema" 

llluninate\5upport\Facades\scjiem class. 

"Session" 

llluninate\Bupport\Facades\se55io/i class. 

"Storage" 

Illuninate\Bupport\Facades\Storage class. 

"URL" 

llluninate\5upport\Facades\WRil class. 

"validator 8 

llluninate\suppart\Facades\i/aiLicfo , tor class. 

"View" 

llluninate\Bupport\FBcadesW ,, Lei:v class. 

"Form" 

Illunin ate\Html VF ormFacade class. 

' Html' llluninate\Html\Htffli.Faca^e class, 

], 


'Form' => Illuminate\Html\FormFacade::Class, 


'FftmF => Illuminate\Html\HtmlFacade==class, 


Apabila sudah selesai menambahkan coba buka localhost/laravel dan tara sudah berjalan 
dengan baik. 

«- •¥ C Q localhost/laravel/ v> ft f O a 

BELAJAR LARAVEL 5 1 


Selanjutnya kita membuat form untuk membuat data . 


14 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 







Belajar Laravel Untuk Pemula 


4. PEMBUATAN CRUD DI LARAVEL 


4.1 Create / Penambahan Data Di Laravel 

Membuat Create di laravel atau bisa di sebut dengan menambah data ke database 
(CREATE) tahap yang harus di lakukan pertama buka file home.blade.php ini bertujuan 
untuk menampilkan form yang akan di input dan dimasukan ke database untuk 
datanya, 

isikan home.blade.php seperti gambar dibawah ini. 


home.blade.php • ▼ 

(Eiextends( ' template/t_index') 

^section('content' ) 

< class="container 1, > 

< ></ > 

< class= 1 'panel panel-default 1 ';- 

< class="panel-heading" > 

Tambah Data </ > 

< class=”panel-body" > 

{!! Form::open([ 1 url' => "/prosestambah']) 11} 

Mama: 

{II Form::text ( 1 nama', ”, ['placeholder' => ’Mama' , ' class 1 => 'form-control']) II} 

Alamat: 

{II Form::text( 1 alamat ', ' ', [ 'placeholder' => 'Alamat ' 3 'class' => 'form-control']} 11} 

Kelas: 

{II Form:: text (’kelas”, ['placeholder' => 'Kelas', 'class' => 'form-control']} 13} 

<pK/p> 

{II Form::submit('Tambah Data', ['class' => 'btn btn-danger' ] ) I!} 

{II Form: : close() 13} 

@stop 
</ > 

</ > 

</ > 


@extends(‘template/t_index’), ini bertujuan mendapatkan design dari template 
bootstrap 

(bisection(‘content’) : ini bertujuan untuk menampilkan content 
@form::open = ini sama dengan form method post 
@form.text. sama dengan dengan input type text 
@stop = untuk menghentikan code tersebut 

sebetulnya memakai form method juga bisa tetapi di laravel kita sudah di sediakan 
untuk pembuatan yang lebih simple dan sedikit, itu tergantung lagi kepada anda , 
anda ingin memakai yang mana © 

apabila sudah sama seperti gambar diatas selanjutkan kita coba tampilkan dan 
hasilnya akan sama seperti gambar dibawah ini, 


15 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 











Belajar Laravel Untuk Pemula 


<- G 0 localhost/laravel/ © = 

Tambah Data 

Nama: 

Nama 

Alamat: 

Ala mat 
Kelas: 

Kelas 


Tambah Data 


sudah sama bukan ? apabila form sudah di buat selanjutkan proses pembuatan create 
data nya. 

pada tahap ini kita akan membuat controller terlebih dahulu berfungsi untuk 
menyambungkan antara routes dan controller tersebut 

untuk caranya silahkan buka cmd terlebih dahulu lalu masuk ke folder laravel anda 
dan masuk ke folder privasi dengan cara 

cd CAwamp\www\laravel\privasi (tergantung folder anda disimpan ) 
apabila sudah masukan code ini untuk membuat controller anda di laravel: 
php artisan make : controller Crudcontroller 
dan hasilnya akan seperti berikut, 


C:\wamp\wwu\larauel\priuasi>php artisan make:controHer Crudcontroller 
Controller created successfully- 


ini artinya controller sudah di buat silahkan cek ke folder 

privasi>app>http>controllers dan file yang bernama Crudcontroller sudah berhasil di 
buat, tahap selanjutnya buka file routes.php di privasi>app>http>routes.php 
apabila file sudah di buka tambah kan kode seperti gambar berikut = 


Route post( 1 prosestambah 1 1 CrudcontroIIeriffltambahdata 1 


sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu perbedaan get dan post 
post itu untuk memproses data sedangkan get untuk menampilkan data 
itu perbedannya sedangkan prosestambah yang ada di gambar itu menunjukan 
class/function nya apa, dan crudcontroller@tambahdata itu proses nya akan kemana 
cukup mengerti ? apabila tidak mengerti akan saya lanjutkan terlebih dahulu 
sekarang coba anda buka file Crudcontroller yang sudah anda buat dan masukan data 
seperti gambar berikut = 


16 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 


















Belajar Laravel Untuk Pemula 


1 


fun ction t a mb a h d a t a () ■£ 


$data array( 

1 nama 1 Jnput get ( 1 nama 1 ) 

1 alamat 1 Input get( 1 nama 1 )j 
'kelas 1 Input get ( 1 nama 1 } y 


DB table( 1 siswa 1 ) insert($data); 

tfedtrect to( 1 /read 1 ) with ( 1 message 1 ^ 1 berhasil menambah data'Jj 


sedikit saya jelaskan input-get itu mengambil name yang ada di form yang sudah ktia 
buat tadi, sedangkan dbdable itu akan kemana data itu dimasukan yaitu ke table 
siswa , sedangkan with message itu notifikation session yang sudah di sediakan laravel 
bahwa apabila kita berhasil menambah data akan muncul message tersebut, lalu 
bagaimana memuncukan notifikation diatas ? 

kita buka lagi file routes.php lalu tambah kan code seperti gambar berikut ; 


/route get ( 1 read 1 j function () { 

view ( 1 read 1 ) j 

});! 


sedikit saya jelaskan kita harus membuat route::get tersebut yang bertujuan untuk 
menampilkan file read.blade.php , sekarang kita buat juga file read.blade.php di 
privasi>resources>views>read.blade.php apabila file sudah di buat tambahkan code 
berikut di file tersebut ; 


@extends( ^ tel^plat€:/t_i^dex , ) 


(5)section( 1 content' ) 


(fflif(Session :: has('message')) 


< class=”'label label-success">{{ Session: : get ( 'message ' ) }}</ 

> 

(Send if 


(Jpstop 



apabila sudah sesuai dengan code tersebut kita langsung membuat data di home tadi 
caranya buka browser anda ; localhost/laravel dan coba masukan data apakah data nya 
akan masuk ke database atau tidak, 

pada saat anda mencoba memasukan data pasti akan muncul error seperti gambar 
gambar dibawah ini ; , input not found , db notfound , redirect not found 


Wj FatalErrorException in CrndcontroUer.php line 31: 
Class , App\Http\Controllers\Inpiit l not found 


17 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 














Belajar Laravel Untuk Pemula 


1 j 1 FatalErrorException in Crndcoiitroller.plip line 37: 
Class 1 App\Http\Controllers\DB ' not found 

1 u FatalError Exception in Crudcontroller.php line 38: 
Class ’App\Http\Controllers\Redirect’ not found 


lalu bagaimana cara mengatasi eror berikut ? untuk mengatasi nya cukup mudah 
caranya buka file Crudcontroller lalu masukan code berikut 


<?php 

Ap p \Htt p \Co n t iro lie rs; 

111 um i n ate \Ht t p \ Req Lie s t ; 
App\Http\Requests; 

Ap p \Htt p \Co nt rolle r s\Cont mile r ; 
Input; 

D'B; 

Redirect; 


tambahkan use input; use db; use redirect; 

ini bertujuan agar eror yang tadi di alami kembali normal, nah apabila anda 
menemukan eror seperti di atas lalukan hal yang sama memakai use, 
sekarang coba anda praktekan localhost/laravel dan masukan data sesuai yang 
anda input dan hasilnya akan seperti berikut = 


-> e 


3 localhost/la ravel/read 


berhasil menambah data 


yee akhirnya menambah data berhasil :D sekarang langkah selanjutnya kita membuat 
Read data / menampilkan data yang sudah kita inputkan 


18 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 


















Belajar Laravel Untuk Pemula 


4.2 Read / Menampilkan Data Di Laravel 

step selanjutnya adalah menampilkan data yang sudah di input tadi bagaimana 
caranya ? 

tahap yang pertama ubah code read yang ada di routes , buka routes.php dan ubah 
code read seperti gambar di bawah ini = 


tfoute g;et£ 1 read 1 2 1 Crud con t nolle r(5)Ii hat data 1 


apabila sudah memodifikasi read tersebut sekarang buka file Crudcontroller lalu 
tambah kan function lihatdata seperti gambar berikut bertujuan untuk menampilkan 
data data yang ada di database: 



function lihatdata (){ 



$data £?j3 table ( 1 siswa 1 ) 

g et 0i 

} 

View m a ke ( 1 re ad 1 ) 

with£' siswa 1 j$dataJ^ 


sedikit saya perjelas Db::table(‘siswa’)->get(); sama hal nya dengan select * from siswa , 
sedangkan view^make itu menampilkan untuk route get read dan disana ada siswa 
yang berarti nilai variable yang akan kita ambil untuk menampilkan data , apabila 
sudah menambah function lihatdata coba jalankan localhost/laravel/read dan anda 
akan menemukan eror View notfound cara untuk mengatasinya bagaimana ? sama 
seperti halnya yang di atas tambahkan use view; 

apabila script sudah jalan tinggal kita modifikasi file read.blade.php , buka file tersebut 
dan modifikasi code tersebut seperti gambar di bawah ini = 


19 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 










Belajar Laravel Untuk Pemula 


(textends( 1 teriplate/t_index l ) 

(5)section( 1 content 1 ) 

< iv class= ai container 11 > 

gif(Session::has('message 1 )) 

< ciass="label label-success" > {{ Session: : get( 'ines sage') }}</ > 

gendif 
<3></p 

< c 1 a s s = " t a ble - re s po n s ive 11 > 

< c1ass =”t able table-bordered" > 

< tr> 

< >!No</ > 

< >Nama</ > 

< >Alamat</ > 

< >Kelas</ > 

< >Action</ > 

</ti> 

<?php $no lj ?> 

iMoreach ($siswa as $data) 

< tr> 

< >{{ $no++ }}</ > 

< >{{ $data~>nama}}<:/ > 

< >{{ $data~>alariat }}</ > 

< >{{ $data->kelas }}</ > 

< >< href ="" >Hapus</ > 

|"f'l< href =" ” > Edit</ ></ > 

</tr > 

(file ndfo reach 

</:a!3le> 

</di’ > 

</ li\ > 

iSlstop 


sedikit saya jelaskan juga Ssiswa tersebut mengambil nilai variable yang ada di 
Crudcontroller tadi, nah {{ }} sama dengan <?php echo ?> perbedaannya {{ }} agar 
lebih simple dan sedikit cmiwiw =D 

apabila sudah silahkan lihat localhost/laravel/read dan hasilnya kurang lebih akan 
seperti gambar dibawah ini ; 


-> C D localhost/laravel/read V fa £ @ = 


No 

Nama 

Alamat 

Kelas 

Action 

1 

dadan 

dadan 

dadan 

Hapus || Edit 

2 

ad 

ad 

ad 

Hapus || Edit 

3 

Dadan 

Dadan 

Dadan 

Hapus || Edit 


sama bukan ? yeee akhirnya read atau menampilkan data dari database sudah kita 
buat sekarang ke step selanjutnya yaitu menghapus data yang sudah kita buat d) 
cmiwiw =D 


20 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 














Belajar Laravel Untuk Pemula 


4.3 Delete / Menghapus Data Di Laravel 

tahap selanjutnya menghapus data dari database menggunakan laravel, bagaimana 
caranya ? untuk memulai silahkan buka file routes.php di file laravel anda lalu 
tambahkan code seperti gambar berikut, 


tfoirte get ( 1 hapus/{id} 1 j. 1 CrudcontrolIeriSiliapusdata 1 ) j 


ini bertujuan untuk menghapus data selanjutkan buka juga file Crudcontroller dan 
tambahkan function berikut di file Crudcontroller 


function hapusdata_^$ic^ { 

DB table ( 1 siswa 1 ) where ( 1 id 1 ^ 1 = 1 ^$id) delete () j 


} 


Redirect to ('/read') with£ 1 message 1 ^ 1 berhasil menghapus data'Jj 


dan jangan lupa untuk memodifikasi a href yang ada di read tambahkan code berikut = 
<a href="hapus/{{ $data->id}}">Hapus</a> 

cukup di mengerti dan mudah bukan untuk membuat action hapus di laravel ? dan 
hasilnya akan terlihat seperti gambar berikut = 



No 

Nama 

Alamat 

Kelas 

Action 

1 

dadan 

dadan 

dadan 

Hapus || Edit 

2 

Dadan 

Dadan 

Dadan 

Hapus || Edit 


tahap selanjutnya kita membuat Edit data di laravel ( UPDATE ) 


21 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 













Belajar Laravel Untuk Pemula 


4.4 Update / Mengubah Data Di Laravel 

tahap selanjutnya adalah mengubah data yang ada di database menggunakan laravel 
caranya hampir sama dengan menghapus data tapi disini kita menggunakan dua 
method ikuti dan simak caranya , 

pertama buka file routes.php dan tambah route seperti gambar dibawah ini = 


- -d \ -r —; - J ” - ■ _-r 

tfoute get ( 1 formedit/{id} 1 j 1 C r u d c o n t ro lie riffle d i t d a t a 1 ) j 

_ I _B_C_ li _ I I! - _ E _ I - _ I _E_ U __ ■ H - _ I _ 


ini berfungsi untuk mengambil formedit dan menampilkan data berdasarkan id , dan 
jangan lupa memodifikasi a href juga di read.blade.php seperti berikut ; 

<a href="formedit/ {{ $data->id}} ">Edit</a> 

apabila sudah selesai sekarang buka file Crudcontroller.php dan tambah kan function 
seperti gambar berikut = 


/unction editdata($id) { 

$data DB table( 1 siswa 1 ) where( 1 id 1 ^ 1 = 1 ^$idj first(}; 
View make( 'foni_edit 1 ) with( 1 siswa 1 j$data) ■ 


} 


first di atas itu untuk mengambil nilai pertama berdasarkan id yang kita panggil 
apabila sudah menyimpan function tersebut, sekarang buat file yang bernama 
form_edit.blade.php di privasi>resources>views>form_edit.blade.php apabila 
file sudah di buat sekarang tambah kan code seperti gambar dibawah ini ke dalam file 
form_edit.blade.php 


22 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 










Belajar Laravel Untuk Pemula 


(^extends ( 'tempiate/t_index 1 ) 

@section( 1 content 1 ) 

< iv class^'container" > 

@if(Session::has('message 1 )) 

< class="label iabel-success”>{{ Session: : get('message 1 ) }}</ > 

iffiendif 

<3></p> 

< class="panel panel-default" > 

< class="panel-heading "> 

Ubah Data </ > 

< class="panel-body"> 

{21 Form : :open([ 1 url' => Vprosesedit']) 22} 

{2 2 Form::hidden('id'^ $siswa->idj ['class' => 'form-control 1 ]) 2 2} 

Nama: 

{!! Form:"text('nama'^ ,Jsiswa->namaj ['class' => 'form-control']} !!} 
Alamat: 

{2 2 Form: :text (' alamat' 2 $ siswa->alamat ^ ['class' => 'form-control 1 ] ) 2 2} 
Kelas ; 

{ 2 2 Formi:: : text ( ' kelas ' * $siswa ->kelas^ [ ' class ' => ' form-control' ]) 12} 

< ></ > 

{2 2 Formi: : submit ( 1 Ubah Data',, ['class' => ' btn btn-danger']) 22} 

{22 Fo rmi :: c lose () 22} 
ifflstop 
</dio 
</1i' > 

</ > 


sedikit saya jelaskan code gmabar diatas form hidden itu artinya sama dengan input type 
hidden , $siswa itu mengambil dari function editdata with siswa , sedang $siswa->id , id 
ini mengambil field yang ada di database cukup paham bukan ? 

apabila sudah menambah code seperti gambar di atas selanjutnya menambah action route 
untuk memproses mengubah data , buka kembali file routes.php dan masukan code seperti 
gambar di bawah ini = 


tfoute post (' prosesedit 1 j 'CrudcQntrollerjfflproseseditdata' ) ; 


apabila sudah menambah route: ; post sekarang buka juga Crudcontroller untuk 
menambah function proseseditdata , dan tambahkan function seperti gambar berikut 


/unction proseseditdat a£^ { 
fdata array( 

'nama' Jnput get( 'nama' )j. 

1 alamat' Jnput get('alamat ')j 
'kelas' Jnput get ('kelas') 

Of? table (' siswa ' ) where( ' id \ r = ' y Input get ('id')) update ($data) ; 

Redirect to('read') with(' message '*' berhasil mengedit data'); 

} 


23 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 










Belajar Laravel Untuk Pemula 


apabila function sudah di tambahkan waktunya mencoba untuk mengedit data buka 
localhost/laravel/read dan coba klik a href edit yang sudah tertera disana dan ubah data 
data tersebut dan hasilnya akan seperti berikut 

C 0 localhost/laravel/read ^ ^ © 


No 

Nama 

Alamat 

Kelas 

Action 

1 

a 

a 

a 

Hapus || Edit 

o 

Dadan 

Dadan 

Dadan 

Hapus || Edit 


yee alhamdulilah ubah data sudah berjalan dengan baik, tahap selanjutnya membuat 
LOGIN di laravel =D 


24 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 









Belajar Laravel Untuk Pemula 


5. LOGIN DI LARAVEL 


5.1. PEMBUATAN HALAMAN LOGIN DI LARAVEL 


Kali ini kita akan membuat login di laravel untuk caranya silahkan buat terlebih dahulu 
file yang bernama login.blade.php di laravel anda, apabila sudah membuat file tersebut 
selanjutnya buka file routes anda lalu tambahkan code seperti gambar dibawah ini = 


Route get( "login' j /unction () { 

view( 1 login 1 )} 

}); 


ini bertujuan untuk menampilkan form login yang suidah kita buat tadi filenya , 
selanjutnya design form login anda. buka file login.blade.php dan tambahkan code seperti 
gambar dibawah ini = 


gextends £'tempiate/t_index') 

gsection ( 1 content ’) 

< class="container"> 

■< ></ > 

< class="panel panel-default"> 

< class=" panel -heading" >< class= M glyphicon glyphicon-user ,r ></ > Login 

gif(Session: :has( 1 message 1 )) 

< class="label label-danger ’'>-[{ Session:::get ( 'message r ) }}</ > 

gendif </ > 

< class='" panel-body" > 

{11 Form: :open(['url’ => '/login 1 3) 11} 

Username: gif(Serrors->has()) 

< 31 /> 

< class="label label-danger" >{11 Jerrors->f i rst( 1 username’)!1 }</ > 

< ></ > 

gendif 

{11 Form::text( 1 username 1 ^ ’ 1 y ['placeholder' => ’Username 1 1 'class' => 'form-control 1 ]) 11} 
Password: gif(Serrors->has £)) 

< 3l‘/> 

< class="label label-danger">{! 1 Serrors->first('password')11 }</ > 

< ></ > 

gendif 

{11 Form::password( 1 password 1 j array( 1 class' = > 1 form-control 1 placeholder 1 => ’Password 1 )) 11} 
< ></ > 

{11 Form::submit £ 1 Login 1 j ['class' => 1 btn btn - danger 1 ]) 11} 

{1! Form::close() 1!} 


</ > 
</ > 

</ > 

gstop 


Tambahkan code login.blade.php seperti diatas dan tampilannya akan seperti ini : 


25 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 











Belajar Laravel Untuk Pemula 


C D localhost/laravel/login ^ O 

X Login 

Username: 

Username 

Password: 

Password 


Login 


sama bukan ? sebelum kita masuk membuat proses login kita buat terlebih dahulu register 
agar data register yang kitaa buat bisa di pakai untuk login 

5.2. PENAMBAHAN TABLE DI DATABASE 


Tahap pertama yang harus kita lakukan adalah membuat struktur database untuk 
penyimpanan data register buka localhost/phpmyadmin masuk ke database laravel dan 
tambahkan table yang bernama login dan tambahkan field seperti gambar dibawha ini 


Browse Structure SQL -4 Search Insert 1 *^ Export ^ Import «JJ Privileges J 3 Operations 3e> Triggers 


# Name 

Type Collation 

Attributes Null 

Default 

Extra Action 

1 ]d 

int(10) 

No 

None 

AUTOJNCREMENT ^Change ^ Drop Primary ^More 

2 username 

varchar(50) Iatin1_swedish_ci 

No 

None 

Change Drop & Primary v More 

3 password 

varchar(IOO) Iatin1_swedish_ci 

No 

None 

^ Change ($ Drop ^ Pnmary v More 

4 hakakses 

varchar(50) Iatin1_swedish_ci 

No 

None 

# Change ^ Drop p Primary ^ More 

5 remembertoken 

varchar(200) Iatin1_swedish_ci 

No 

None 

^ Change ^ Drop Pnmary ^7 More 

6 created at 

timestamp 

No 

CURRENTTIMESTAMP 

Change ^ Drop Primary ^ More 

7 updated at 

timestamp 

No 

CURRENTTIMESTAMP 

^ Change ^ Drop ^ Pnmary v More 


apabila sudah membuat table dan menambah field field di table login selanjutnya 
membuat form registrasi di laravel 


5.3. PEMBUATAN HALAMAN REGISTER DI LARAVEL 


caranya buat lah file yang bernama register.blade.php di 

resources>view>register.blade.php apabila sudah selanjutnya buka kembali routes dan 
tambahkan sama seperti login yaitu menambahkan code seperti gambar berikut = 


Route get( 1 register 1 j /unctioj? () { 

view ( 1 register 1 )j 
})i 


apabila sudah menambah code seperti gambar diatas selanjut nya buka file yang bernama 
register .blade.php lalu tambahkan code seperti gambar berikut = 


26 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 



















Belajar Laravel Untuk Pemula 


@extends( 1 tempiate/t_index’) 

(Ssection( 1 content 1 ) 

< class= ,i container"> 

< ></ > 

i class = J "panel panel-default J "> 

i class= ,B panel-heading ,r x class= M glyphicon glyphIcon-user ,, x/ > Register 

£’iF( Session; :has(' message 1 )) 

< class = ' label label-danger" >{{ Session::get( T message 1 ) }}</ > 

§endif </ > 

< class="panel-body’ B > 

{11 Form::open([’url' => ‘/tambahlogin’J) !3 } 

Username: gif(Serrars->has()) 

< f> 

i class = “ r label label-danger 11 ^! 1 Jerrors->first (' username 1 ) 11 }i f > 

i >if > 

gendif 

{!! Form::text£ 1 username’* ['placeholder 1 => ‘Username 1 j 1 class 1 => 'form-control 1 ]) 11} 

Password: gif(terrors->has()) 

<br/> 

i class = " B label label-danger">{! 1 terrors->first('password 1 )1!}</ > 

i >if > 

gendif 

{!! Form::: password ('password 1 j array £ 1 class' => ‘form-control 'placeholder' => 'Password')) 11} 

< x/ > 

{!! Form:;submit £ 1 Register 1 ^ [‘class’ => ‘btn btn-danger 1 ]) 11} 

{!1 Form::close() 13 } 
if > 
if > 
if > 


gstop 


apabila anda sudah menambahkan code seperti gambar di atas selanjutnya buka file 
routes.php dan tambahkan code seperti gambar di bawah ini = 


Route post ( 'tambahlogin 1 j. 1 Crudcontrollerigtafibahlogin 1 )j 


code di atas bertujuan untuk mengirim data untuk di proses , tambahlogin itu adalah url 
yang kita buat 

apabila sudah menambah code seperti di atas selanjutnya buka Crudcontroller dan 
tambahkan code seperti gambar di bawah ini = 




function 

tambahlogin () { 


■ 

Jdata array( 





1 username * 

Xrput get ( 1 username 1 K 


J 


1 password * 

bcrypt (Input get ( 1 password 1 

')L 



1 hak_akses * 

1 user 1 


) 

) j 





DB 

tablet 1 login 

1 ) insert(Jdata); 


) 

\ 

: i 

. 


■Redirect 

to( 1 /login 1 ) with ( 1 message 1 ^ 1 

1 berhasil Mendaftar'Jj 

If 





code di atas bertujuan untuk menambah data ke tabel login 


27 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 










Belajar Laravel Untuk Pemula 


sedikit sya jelasin bahkan bcrypt di atas sama seperti md5 pada umumnya akan tetapi 
bcrypt di atas khusus di buat di laravel 


apabila anda sudah menambahkan function diatas ke crudcontroller anda selanjutnya 
mecoba untuk menambah kan data / register , buka localhost/laravel/register lalu isi 
username dan password dan hasilnya akan seperti ini = 


CD localhost/laravel/login 


J 


X Login 


bertiasil Mendaftar 


Username: 

|Username 

Password: 

Password 


Login 


* * & s ** o a = 


sudah cukup jelas bukan untuk register data di laravel ? selanjut kita membuat proses 
login buka terlebih dahulu login.blade.php tambah kan a href untuk register di atas 
<a href=" {{ URL('register')}} ">Daftar</a> <p></p> coba buka localhost/laravel/login 
dan hasilnya akan seperti ini 

C D localhost/laravel/login V J? jr © |2| = 

X Login 

Username: 

Username 

Password: 

Password 

Daftar 


Login 


5.4. PROSES LOGIN DI LARAVEL 


apabila sudah sama selanjutnya buka file routes dan tambahkan code di seperti gambar 
dibawah ini: 


toute post ( 1 login 1 ^ 1 Crudcontrollerglogin 1 ) 


tahap selanjutnya buka kembali crudcontroller anda dan tambahkan code seperti gambar 
dibawah ini juga yang bertujuan untuk memproses login : 


28 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 



















Belajar Laravel Untuk Pemula 


function login () 


(Autb attempt ( [' username ' Input get (' username 1 ) ^ 'password' Input get (' password ')])) 

{ 

(Aut/? user() hak_akses "admin' r H 
echo "admin"; 

} 

{ 

echo ''user"; 

> 

} 

{ 

echo "gagal login"; 

> 

} 


kode di atas adalah untuk proses login sebelum kita mencoba login buka terlebih dahulu 
file yang bernama user.php di privasi>app>user.php dan ubah code protected table , 
protected tillable dan protected hidden samakan seperti gambar di bawah ini 


Stable 'login 1 ; 

The attributes that are mass assignable- 
@var array 

S-fi liable [ 1 username ' j 'password']; 

The attributes excluded from the model's ISON for 
gvar array 

Shidden [ 'password' j. 'remember_token' ]; 


akan saya jelaskan terlebih dhaulu , untuk protected Stable . itu adalah nama tablenya apa 
, dan Sfillable adalah input yang dipakai untuk login , sedangkan Shidden itu adalah 
pemberian remember_token ke table kita 

apabila code nya sudah sama seperti gambar di atas selanjutnya kita coba mendaftar dan 
login di laravel kita 

buka terlebih dahulu localhost/laravel/register , coba tambahkan data lalu buka kembali 
localhost/laravel/login masukan data yang tadi di buat 

C 0 localhost/laravel/login V ¥ © 

user 


dan tara hasilnya akan seperti berikut bahwa login sukses :D 

oh ya flashback ke artikel tadi, disini saya membuat login hak akses ya agar anda lebih 
mengerti dan lebih memahami saya membuat hak akses user dan admin bisa anda cek di 
atas lagi. 


29 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 













Belajar Laravel Untuk Pemula 


function login () 


(Autf? attempt ( [ 1 username ' Input get ( 1 username ' )j. 'password' Input get (' password ')])) 

{ 

(Aut/r userQ hak_akses '"’admin’" ){ 
echo ,r admiin ,, j 
} 

{ 

echo "user"; 

} 

} 

{ 

echo "gagal login"; 

2 

> 


sedikit saya perjelas untuk scritp di atas 

auth: attempt itu untuk mengecek username dan password pada saat di masukan 
auth::user() ini untuk mengecek pada saat dia login di lihat hak_akses nya admin atau 
bukan , apabila admin di tampilkan admin apabila bukan admin ditampilkan user 
cukup mengerti bukan ? 

Apabila kita sudah mengetahui bahwa yang login itu admin atau bukan selanjutnya kita 
berikan hak akses setiap file yang dibuka 

contoh kasus = seperti penambahan data , pengeditan data , delete data , detail data itu 
hanya bisa dilakukan oleh hak akses admin , sedangkan user hanya bisa melihat namanya 
saja 

5.1. MEMBERIKAN HAK AKSES TERTENTU DI LARAVEL 


bagaimana caranya ? pertama buka terlebih dahulu crudcontroller anda lalu ubah 
code berikut: 

if (Auth:: user () - > hak_akses=="admin") { 
echo "admin"; 

} 

else{ 

echo "user"; 

} 

menjadi = 

if(Auth::User()->hak_akses=="admin"){ 
return Redirect:=to("); 

} 

else{ 

return Redirect: :to('user'); 

} 


30 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 









Belajar Laravel Untuk Pemula 


sebelum mencoba menjalankannya terlebih dahulu kita membuat file yang bernama 
user.blade.php lain buka routes.php dan tambahkan code berikut = 

Route::get('user', function () { 
return view('user'); 

}); 

apabila anda sudah membuat file dan menambahkan code di atas ke routes.php anda 
selanjutnya buka file user.blade.php dan beri text haii user apabila sudah 
coba jalankan di browser anda localhost/laravel/login dan login dengan akun yang sudah 
anda buat dan hasilnya akan seperti gambar di bawah ini ; 

<- -> C f 0 localhost/laravel/user V ^ O 

han user 


nah tahap selanjut adalah menampilkan username dan membuat logout :D 
caranya bagaimana ? 

buka file yang bernama user.blade.php lalu hapus semua text yang ada di file tersebut lalu 
tambahkan code seperti gambar di bawah ini untuk menampilkan username login = 


Selamat: Datang {{ Autli: :userC)->usernafne}} < > 

2 < href="{{ URL ('logout') } }‘j> Logout </> 


apabila sudah selanjutnya mencoba untuk login dan hasilnya akan seperti ini: 

<- - G Q localhost/laravel/user 


Selamat Datang a 
Loaout 


sama bukan ? 

nah tahap selanjutnya adalah membuat logout. buka routes.php anda lalu tambah kan 
code seperti gambar di bawah ini ; 


Route get ( ' logout ! j Crudcontrollerglogout 1 ) 


lalu buka crudcontroller anda dan tambahkan code seperti gambar di bawah ini = 


31 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 














Belajar Laravel Untuk Pemula 



fun c t ior? 1 □ gout ( ) 


{ 

Auth logout()j 



Redirect to ('login') with( 1 message 1 j . 'Berhasil Logout ! 


} 




sudah ? login berhasil di buat sempurna , selanjutnya adalah mengecek session yang 
sudah login, 

sebelumnya saya jelaskan lagi terlebih dahulu perbedaan hak akses untuk admin dan user 
Admin = - menambah data, menghapus data , melihat data , mengedit data 
User : - hanya bisa melihat nama nya saja 
Paham bukan ? 

lalu bagaimana mengkunci sessionnya ? 
buka terlebih dahulu routes.php 

Ubah code ini ; 


Route==get(V, function () { 
return view('home'); 

}); 

Menjadi ; 


Route::get('/', function () { 
if(Auth:=user()){ 

if(Auth::User()->hak_akses=="admin"){ 
return view('home'); 

} else { 

return view('user'); 

} 

} 

else{ 

return view('login'); 

} 



32 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 










Belajar Laravel Untuk Pemula 


Dan Ubah Code ini juga : 


RoutC::get('login', function () { 
return view('login'); 

}); 

Menjadi s 


Route::get('login', function () { 
if(Auth::User()){ 

if( Auth: :user () - >hak_akses=="admin") { 
return view('home'); 

} else { 

return view('user'); 

} 

} 

else{ 

return view('login'); 

} 

}); 

Dan Ubah Code ini juga , 


Route==get('register', function () { 
return view('register'); 

}); 

Menjadi = 


Route::get('register', function () { 

if(Auth::User()){ 

if(Auth::User()->hak_akses=="admin"){ 
return view('home'); 

} else { 

return view('user'); 

} 

} 

else{ 

return view('register'); 


33 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 










Belajar Laravel Untuk Pemula 


} 


}); 

Dan Ubah Code ini juga , 


Route==get('user' > function () { 
return view('user'); 

}); 

Menjadi ; 


Route::get('user', function () { 
if(Auth::User()){ 

if( Auth: :user () - >hak_akses=="admin") { 
return view('home'); 

} else { 

return view('user'); 

} 

} 

else{ 

return view('login'); 

} 

});; 


Ubah code menjadi seperti di atas , sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu 

if(Auth::User()){ 

} 

else{ 

} 

Auth::user() ; ini bertujuan untuk mengecek session apakah ada atau tidak ada 
apabila session ada cek lagi apakah si yang login ini mempunyai hak akses admin atau 
user , apabila admin tampilkan home sedangkah user tampilkan user .begitu 
penjelasannya apakah cukup di mengerti ? 

itu hanya beberapa file yang kita cek anda bisa mencoba untuk menambahkan beberapa 
file lagi =D selamat mencoba LOGIN SUDAH BERHASIL DI BUAT ! :D, 
oh iya lupa admin belum membuat logout ya ? silahkan buat logout ya url nya sama kaya 
user ko =D 


34 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 








Belajar Laravel Untuk Pemula 


6. VALIDASI DI LARAVEL 


5.1. VALIDASI LOGIN LARAVEL 


Kali ini kita akan membuat validasi di laravel kita akan membuat 3 validasi laravel 
pertama yang akan kita buat validasi pada saat login , untuk langkah nya buka terlebih 
dahulu file privasi>app>http>request lalu buat file yang bernama validasilogin.php 
apabila anda sudah buat file tersebut lalu masukan koding gambar dibawah kepada file 
yang sudah anda buat, 


vaUdasUogin.php 

1 |«?php 

2 

3 App\Http\Requests; 

4 

A pp\Http \Requests\Re quest;; 

6 

class validasilogin Request 

B { 

9 /** 

0 * Determine if the user is authorized to make this reque 

1 * 

2 * preturn bool 

3 */ 

4 fun ct ion a ut horiz e ( ) 

5 { 

6 e: true j 

7 } 

8 

9 /** 

0 * Set the validation rules that apply to the request. 

1 * 

2 * preturn array 

3 */ 

4 function rules C) 

5 { 

6 return [ 

'username 1 1 email|required 1 y 

8 1 password p = ■ 1 required 

9 ]; 

0 
1 

2 } 

3 P 

4 { 

5 

6 

7 

8 
9 

9 } 

1 } 

2 


apabila anda sudah memasukan code seperti gambar di atas ke file validasilogin.php anda 
selanjutnya buka Crudcontroller anda lalu tambahkan 
use App\Http\Requests\validasilogin; 

ke file Crudcontroller anda , apabila sudah cari public function loginQ yang sudah dibuat 


function messages () 

returr [ 

"username,required"= "harus mengisi username '" 3 
'username,email' 'format bukan email 1 3 
1 password.required '= "harus mengisi password' * 
1; 


35 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 









Belajar Laravel Untuk Pemula 


dan modifikasi code seperti gambar di bawah ini s 


function login (vaLidosiLogin Svalidasi) 

{ 

(Aut/? attempt ([' username F Irput get ( ’ username 1 'password' Input get ( ' password 1 ) ]) ) 

{ 

( Auth user ( ) hak_akses "admin'")! 

Redirect to(''); 

} 

{ 

Redirect toC'user'Jj 

> 

} 

{ 

echo "gagaI login"; 

} 

} 


sebetulnya tinggal menambah (validasilogin Svalidasi) 

apabila sudah anda mofikasi function login anda selanjutnya buka file login.blade.php 
anda lalu modifikasi seperti gambar dibawah ini ; 


I 

(fflextends( 'template/t_index’) 

(Ssection( 1 content 1 ) 

< class="container"> 

< ></ > 

< class^'panel panel-default '"> 

< class= 1, panel-heading">< class= M glyphicon glyphicon-user"></ > Login 

§'i-f (Session : : has( ' message ' )) 

< class= l "label label-danger">{{ Session: :get( ’ message ' ) }}</ > 

@endif </ > 

< class= ir panel-body ,l > 

-[11 Form::open(["url' => ’/login']) 11} 

Username: (S)if (Serrors->has ()) 

o r/> 

< class="label label - danger">{ 3! Serrors->first( ' username 1 )1!}</ > 

< ></ > 

@endif 

{II Form: : text ( 1 username ' * ['placeholder' => 'Username’class’ => ’form-control’]) 21} 

Password: j0if (Serrors- >has()) 

<3 /> 

< class=""label label- danger ">{11 Serrors->first( ’ password ' ) I! }</ > 

< ></ > 

^endif 

{II Form::password('password'j array("class * => 'form-control'j'placeholder' => ’Password')) 11} 

< href="{{ URL(’register") }}“ r >Daftar</ > 

< ></ > 

{II Form::submit(’Login’j [’class' => ’btn btn-danger'3) 12} 

{12 Form::close() 11} 


</ > 
</ > 

</ > 

@)stop 


sebetulnya hanya menambahkan code = 

@if($errors->has()) 

<br/> 

<span class="label label-danger">{!! $errors->first('username')!!}</span> 

<p></p> 


36 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 









Belajar Laravel Untuk Pemula 


@endif 

code tersebut mengecek eror , apabila ada eror tampilkan span class yang berisi username 
itu , seperti itu .username itu mengambil dari file validasilogin.php yang sudah kita buat 
tadi, validasi login sudah selesai selanjutnya validasi register 

5.2. VALIDASI REGISTER LARAVEL 


Selanjutnya kita akan membuat validasi untuk form pembuatan register cara nya sama 
seperti validasi login di atas buka folder request dan buatlah file yang bernama 
validasiregister.php dan modifikasi file validasiregister.php seperti gambar dibawah ini ; 


< ?php 


App\Http\Requestsj 


App\Http\Request s \Request; 

c Loss validasiregister 
{ 

/ :i: 


/request 


* Determine if the user is authorized to make this request 

* preturn bool 

I */ 

/-ujretior? authorize () 

{ 

true j 

> 


* Get the validation rules that apply to the request. 

* preturn array 
V 

function rules () 

{ 

return [ 

1 username 1 1 email|required % 

1 password'= 1 required * 

]; 


function messages () 


* username-required 1 = 'harus mengisi Email’ j 
’use r n a me, e ma i 1 1 1 for mat buka n emails 

1 password.required 1 'harus mengisi password'^ 

]; 


apabila sudah di modifikasi atau di tambah code seperti gambar di atas selanjutnya buka 

Crudcontroller anda dan tambahkan code 

use App\ Http\ RequestsX validasiregister; 

ini bertujuan untuk memanggil file request validasinya 

Apabila sudah menambahkan code di atas selanjutnya cari public function tambahlogin() 


37 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 










Belajar Laravel Untuk Pemula 


dan modofikasi function tambahlogin seperti gambar di bawah ini 



function 

tambahlogint^oHdosifrepister] Jdata) { 

Jusername Jdata 

username} 

Jpassword bcrypt(Jdata password)} 

Jdata array ( 



" username 11 

Jusernamej 


" password 11 

^password* 

b 

"hak_akses 1 

1 user 1 

DB 

tablet' login 

1 ) insert(Jdata); 


Redirect 

tot ' /login 1 ) with( 1 message ' 3 'berbasil Mendaftar 1 )} 

J 




sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu 


validasiregister , ini untuk mengambil function dari request, $data untuk mengambil data 
nya , cukup di mengertikan ? 

sedangkan username , password itu sudah kita siapkan sebelumnya di file request coba 
lihat terlebih dahulu, 

tahap selanjutnya tinggal menambahkan kondisi di file register nya , buka file 
register.blade.php dan modifikasi seperti gambar di bawah ini = 


gextendst 't emplate/t_i n d ex 1 ) 

gsection( 'content') 

< class="container'^ 

< ></ > 

< class=' B panel panel-default"^ 

< class= ,B panel-heading' B >< class="glyphicon glyphicon-user ,B ></ > Register 

gift Session::has (' message ') ) 

< class="label label-danger M >{{ Session:: : get ( 'message') }}</ > 

gendif </ > 

< class= ,r panel-body IB > 


{II Form: :open([ 1 url' => '/tambahlogin']) 11} 

Username: gif(Serrors->has()) 

< 31 /> 

< class= 11 label label - danger" >{ 3 1 Jerrors- >first ( 1 username 1 ) 11 }</ > 

•< ></ > 

gendif 

{II Form::text ('username ’j ['placeholder' => 'Username v 3 'class' => 'form-control']) 11} 

Password: gif($errors->has()) 

< n/> 

< class= 11 label label - danger" >{! 3 $errors->first { 'password')1 !}</ > 

•< ></ > 

gendif 

{1,1 Form:: password ( 1 password 1 j array ( 1 class' = > 'form- control' 3 1 placeholder 1 => 'Password')) !!} 
•< ></ > 

{11 Form::submit('Register 1 j ['class' => 'btn btn-danger']) !!} 

{!1 Form::closet) 11} 

</ > 

«/ > 

</ > 


gstop 


sama seperti login kita hanya menambahkan if error has saja untuk menampilkan erornya 


38 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 









Belajar Laravel Untuk Pemula 


, alhamdulilah register dan login sudah kita buat selanjutnya kita buat validasi tambah 
data untuk admin 


5.3. VALIDASI TAMBAH DATA LARAVEL 


Tahap selanjutnya kita membuat validasi tambah data untuk admin sama seperti validasi 
login , register kita harus membuat terlebih dahulu file di folder request, sebenarnya 
validasi di laravel bermacam macam tapi saya lebih suka ini, 1 file = 1 validasi lebih enak 
untuk saya jadi saya lebih mengerti, anda bebas mau memakai validasi apa terser ah saja 
itu tergantung pemilihan anda 

pertama buat file yang bernama validasitambah.php di folder request laravel anda apabila 
sudah buka file tersebut dan tambahkan code seperti gambar di bawah ini = 


< ?php 


App\Http\Requestsj 


App\Http\Requests\Requestj 


cLass validasitambah 


Request 


* Determine if the user is authorized to make this request. 
:3: greturn bool 

function authorize^) 
true ; 


/ =5 


Get the validation rules that apply to the request 


n array 


/urctior? rules() 


nama*= 1 required ' 3 
'alamat' 1 required 1 ^ 

1 kelas 1 'required 


function messages () 


1 nama.required 1 
1 alamat.required 
1 kelas.required * 
]; 


' harus mengisi Narra ' j. 
,, harus mengisi alamat 
'harus mengisi kelas % 


apabila anda sudah menambahkan code seperti gambar di atas selanjutnya tambah code = 
use App\Http\Requests\validasitambah; di Crudcontroller anda apabila sudah 
menambahkan code diatas selanjutnya cari public function tambahdataQ dan modifikasi 


39 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 








Belajar Laravel Untuk Pemula 


function tersebut seperti gambar di bawah ini s 


/unction tambahdata( va L idos itambaii Jdata) { 

Jnama Jdata nama; 

Jalamat Jdata alamat; 

Jkelas Jdata kelas; 

Jdata array ( 

'nama' Jnamaj 
'alamat' Jalamat.,. 

'kelas' Jkelas 

) m 3 

DB table (' siswa ) insert ( Jdata) ; 

.Redirect t;o( ' /read 1 ) with( 1 message 1 2 ' berhasil menambah data 1 ); 

> 


selanjutnya buka file yang bernama home.blade.php dan modifikasi code tersebut seperti 
gambar dibawah ini = 


gextends( 'template/t_index' ) 
gsectionf'content ' ) 

< class=" container "> 

< ></ > 

< class="panel panel-default" > 

< ii\ class= ,1 panel-heading:" > 

Tarnbah Data </ > 

< ti\ class = '"panel-body "> 

{11 Form::open(['url' => Vprosestambah']) 1]} 

Nama: gif(terrors->hasO) 

<3 /> 

< class=" label label-danger ">{11 terrors->first('nama')1!}</ > 

< ></ > 

gendif 

{12 Form:stext('nama 1 j ' 1 y [ 'placeholder' => 'Nama ' 3 'class' => 1 form-control 1 ]) 2 2} 
Alamat" 

gif(terrors->has()) 
or/> 

< class="label label-danger">{2 1 terrors->first( 1 alamat 1 ) 1,!,}</ > 

gendif 

{1 ! Form::text( 1 alamat 1 j 11 ^ ['placeholder 1 => 'Alamat 1 3 1 class' => 1 form-control 1 ]) 11} 
Kelas: 

gif(terrors->has()) 

<iir/> 

< class= M label label-danger" >{11 terrors->first('kelas’)1!}</ > 

gendif 

{11 Form::text('kelas ' 2 '’j ['placeholder' => 'Kelas' j ’class 1 => 'form-control 1 ]) 11} 

<3><f > 

{11 Form::submit('Tambah Data'* ['class’ => 'btn btn-danger']) 2!} 

{1! Form::close() 2 !} 
gstop 

</ i* > 

</ > 

</ > 


validasi sudah selesai di buat dan silahkan untuk mencoba menjalankan validasi tersebut 


40 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 









Belajar Laravel Untuk Pemula 


7. KESIMPULAN 


Alhamdulilah Tutorial Belajar Laravel Untuk Pemula sudah selesai di buat dari instal laravel, 

Crud, Login , Register dsb , semoga tutorial ini bermanfaat untuk anda pembaca , dan tujuan saya 
membuat tutorial ini untuk membantu anda semua agar bisa menggunakan framework laravel, 
apabila saya ada waktu insha allah saya akan membuat turoial selanjutnya dari mulai tutorial 
Codeigniter , Pembuatan E-commerce Dengan Laravel ataupun Codeigniter , Tutorial Bootstrap , 
Tutorial PHP Native , Pembuatan Website Dengan Ajax+Php Dll, 

Apabila anda mempunyai waktu saya mohon untuk mengkritik kekurangan saya ataupun Saran 

Untuk Saya agar bisa saya ubah dan menjadi lebih baik kedepannya 

Untuk Kritik dan Sarannya = Dhamdani666@gmail.com / Facebook.com/dhamdani666 

untuk anda yang sudah mempunyai pengalaman yang lainnya, saya anjurkan untuk membuat 

tutorial seperti saya agar orang orang yang awam bisa belajar dari tutorial anda, dan maaf untuk 

semuanya apabila kata kata saya masih banyak kesalahan , masih banyak kata kata yang melantur 

kemana mana , karena asya masih belajar dalam pembuatan tutorial, terimakasih. 


41 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 








Belajar Laravel Untuk Pemula 


8. TENTANG PENULIS 



Nama = 

Tanggal Lahir = 
Usia 
Agama 

Alamat = 

Email = 

Facebook 


Dadan Hamdani 
02, January 1997 
18 Tahun 
Islam 

Rancaekek Wetan , Kabupaten Bandung 

Dhamdani666@gmail.com 

Facebook.com/Dhamdani666 


“ Sekali lagi untuk yang mempunyai waktu kirimkan kritik dan saran kepada email atau facebook 
saya agar next saya bisa lebih baik lagi, selamat mencoba dan selamat belajar. “ 


42 


Pembuat: Dadan Hamdani 2015 | Dhamdani666@gmail.com 









